Kerja keras 


Pergi ke semut, pemalas: pertimbangkan 
jalannya, dan bijaklah: Yang tidak memiliki 
pemandu, pengawas, atau penguasa, 
Menyediakan makanannya di musim panas, 
dan mengumpulkan makanannya di musim 
panen. Berapa lama kamu akan tidur, 

hai pemalas? kapankah engkau akan bangun 
dari tidurmu? Namun sedikit tidur, sedikit 
mengantuk, sedikit melipat tangan untuk 
tidur: demikianlah kemiskinanmu akan datang 
seperti orang yang bepergian, dan 
kekuranganmu seperti orang bersenjata. 
Amsal 6:6-11 


Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan: karena dari 
situlah terpancar kehidupan. Amsal 4:23 


la menjadi miskin yang berurusan dengan tangan yang 
lamban: tetapi tangan orang rajin membuat kaya. Seperti 
cuka bagi gigi, dan seperti asap bagi mata, demikian si 
pemalas bagi mereka yang menyuruhnya. Amsal 10:4, 26 


Tangan orang rajin akan berkuasa, tetapi orang malas 
akan mendapat upeti. Orang malas tidak memanggang 
apa yang dia ambil saat berburu: tetapi harta orang yang 
rajin sangat berharga. Amsal 12:24, 27 


Jiwa si pemalas berkeinginan, dan tidak memiliki apa-apa: 
tetapi jiwa orang rajin akan dibuat gemuk. Kekayaan 
yang diperoleh dengan kesia-siaan akan berkurang: 
tetapi dia yang mengumpulkan dengan kerja keras akan 
bertambah. Amsal 13:4, 11 


Dalam semua kerja ada untungnya: tetapi omongan bibir 
cenderung hanya untuk kemelaratan. Amsal 14:23 


Jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang 
benar menjadi rata. Amsal 15:19 


Dia juga yang malas dalam pekerjaannya adalah saudara 
baginya yang merupakan pemboros besar. Amsal 18:9 


Kemalasan membuat tidur nyenyak: dan jiwa yang malas 
akan menderita kelaparan. Seorang pemalas 
menyembunyikan tangannya di dadanya, dan tidak akan 
membawanya ke mulutnya lagi. Amsal 19:15, 24 


Si pemalas tidak akan membajak karena cuaca dingin: 
oleh karena itu dia akan meminta panen, dan tidak 
memiliki apa-apa. Cinta tidak tidur, jangan sampai kamu 
jatuh miskin: buka matamu, dan kamu akan kenyang 
dengan roti. Amsal 20:4, 13 


Pikiran orang yang rajin cenderung hanya pada 
kelimpahan: tetapi dari setiap orang yang tergesa-gesa 
hanya menginginkan. Keinginan si pemalas 
membunuhnya: karena tangannya menolak untuk 
bekerja. la mengingini dengan rakus sepanjang hari, 
tetapi orang benar memberi dan tidak menyisihkan. 
Amsal 21:5, 25-26 


Si pemalas berkata, Di luar sana ada singa, aku akan 
dibunuh di jalanan. Apakah Anda melihat orang yang 
rajin dalam bisnisnya? dia akan berdiri di hadapan raja, 
dia tidak akan berdiri di hadapan orang jahat. 

Amsal 22:13, 29 


Aku melewati ladang si pemalas, dan kebun anggur 
orang yang tidak berakal: Dan, lihatlah, semuanya 
ditumbuhi duri, dan jelatang telah menutupi 
permukaannya, dan dinding batunya telah roboh. 
Amsal 24:30-31 


Sebagaimana pintu berputar pada engselnya, demikian 
pula si pemalas di tempat tidurnya. Amsal 26:14 


Karena bahkan ketika kami bersamamu, ini kami 
perintahkan kepadamu, bahwa jika ada yang tidak mau 
bekerja, dia juga tidak boleh makan. 2 TESALONIKA 3:10 


Apa pun yang ditemukan tanganmu untuk dilakukan, 
lakukanlah itu dengan kekuatanmuj: karena tidak ada 
pekerjaan, atau alat, atau pengetahuan, atau hikmat, 
di dalam kubur, ke mana pun engkau pergi. 
PENGKHOTBAH 9:10 


Dengan banyak kemalasan bangunan itu membusuk: 
dan melalui kemalasan tangan rumah jatuh. 
PENGKHOTBAH 10:18 


Biarkan dia yang mencuri tidak mencuri lagi: tetapi 
biarkan dia bekerja, mengerjakan dengan tangannya hal 
yang baik, agar dia harus memberi kepada dia yang 
membutuhkan. EFESUS 4:28 


Tidak membenci pekerjaan yang melelahkan, tidak juga 
peternakan, yang telah ditahbiskan oleh 
Yang Maha Tinggi. Eklesiastikus 7:15 


Seorang pemalas disamakan dengan batu yang kotor, 
dan setiap orang akan mendesiskannya pada aibnya. 
Seorang pemalas diibaratkan seperti kotoran dari 
tumpukan kotoran: setiap orang yang mengangkatnya 
akan berjabat tangan. ECCLESIASTICUS 22:1-2 


Kecuali seseorang menjaga dirinya dengan rajin dalam 
takut akan Tuhan, rumahnya akan segera diruntuhkan. 
Eklesiastikus 27:3 


Hukum putramu, dan tahan dia untuk bekerja, jangan 
sampai perilaku cabulnya menjadi pelanggaran bagimu. 
ECCLESIASTICUS 30:13 


Kirimkan dia untuk bekerja, agar dia tidak menganggur: 
karena kemalasan mengajarkan banyak kejahatan. 
Eklesiastikus 33:27 


